


PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


SEKRETARIAT DAERAH 


Jln. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321813 
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 











PENGUMUMAN 
Nomor : 810/ /O /PANSELDA.TA/2021 
TENTANG 
PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR : 810/01/PANSELDA.TA/2021 


TENTANG PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA 
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG FORMASI TAHUN 2021 


Mencermati Pengumuman Panselda Nomor : 810/01/ PANSELDA.TA/ 
2021 tanggal 27 Juni 2021 tentang Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara 
Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2021, bersama ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Terdapat Formasi Jabatan Terampil - Terapis Gigi Dan Mulut sebagaimana 
Lampiran Pengumuman perlu dilakukan PERUBAHAN, sebagai berikut : 


mo, Jabatan 
Sebelumnya Seharusnya 

1. | Terampil - Terapis Gigi | D-III Keperawatan D-III Keperawatan Gigi 

Dan Mulut 


2. Perubahan kualifikasi pendidikan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 811 Tahun 
2021. 

3. Peserta wajib terus mengikuti informasi terkait Seleksi Penerimaan Aparatur 
Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2021 pada 
laman http://bkd.tulungagung.go.id/, kelalaian peserta dalam membaca dan 
memahami pengumuman menjadi tangung jawab peserta. 

4. Keputusan Panselda bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 





Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : OC Juli 2021 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 
Selaku 
Ketua Panitia Seleksi 
-Pengadaan Aparatur Sipil Negara 
Pemerintah Kabupaten Tulungagung 






No Drs PKAJI, M.Si. 
> Per Utama Madya 


SY SA S640119 198508 1 003 


